MENGGAMBAR KARAKTER 


ANIMONSTERBONUSHALO1 
31 
BONUS # 


TIGA ELEMEN UTAMA DALAM MANGA 


APAKAH ARTI “TEMA”? 
Tiga elemen utama dalam manga adalah TEMA, CERITA DAN KARAKTER. 


APA YANG ADA | 
DALAM PIKIRANMU 
KETIKA KITA BER- 

BICARA SOAL / 


CINTA, KEBEBASAN 
ATAU KEDAMAIAN2 


Apakah ia ingin mengalahkan kejahatan? Apakah ia 
menginginkan kekasihnya bahagia? Apa yang 
diinginkan oleh sang tokoh utama? 


Apakah ia ingin menjadi yang terkuat? 


/ BOLA TERSEBUT MILIK HAKKENSHI, f 


PARA PRAJURIT DELAPAN SERIGALA. 
» - 


KALAU AKU BISA MENGUM- 
PULKAN KETUJUH BOLA INI, 
MAKA SEMU KEINGINANKU 

AKAN TERKABUL! 


Pa 


ANIMONSTERBONLUSHALO2 


Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang ingin dilakukan oleh sang tokoh utama. 


“ 

APA? 
4 
dn 


aa Pun NA, 
hb 
AKU TADINYA MEN- NT AN 


A YUKAIMU, TAPI... 
3 1. 


BUMI AKAN HANCUR BILA 
KITA TERUS-TERUSAN 
MELAKUKAN SEMUA INI! 


ANIMONSTERBONUSHALO3 


YAH, AKU ADALAH 
SEORANG SETAN SEJATI. 


AKU MENYUKAI LAKI-LAKI YANG BAIK 


Semua ini hanya merupakan contoh dimana masih terdapat banyak lainnya. 
Ceritakanlah mengenai apapun yang ingin dicapai oleh sang tokoh utama. 


Kisah harusnya bergerak maju dan menunjukkan bagaimana sang tokoh utama 
melihat dan berpikir. 


Menceritakan kisah melalui matanya akan menjaga cerita tetap pada jalurnya 
sambil menjaga alur kisah tetap menarik. 


ANIMONSTERBONUSHALO4 


APA ARTI KISAH"? 


UH!!! AKU MENGINGIN- 
KAN SEBUAH PC!! 


Sebagai contoh, katakanlah 
kalian - para pembaca - 


tengah menginginkan 
sebuah komputer. Pada saat 
ini, tema mengenai 
keinginan untuk mempunyai 
sebuah komputer pun 
muncul. 


MIH, BELIIN 
SATU YA2 YAA2 


Yang lainnya mungkin akan 
bekerja part-time. 


Aksi-aksi yang berbeda bisa 
diambil tergantung kepada 
kepribadian dan karakter 
dari sang tokoh. 


Aksi apa yang akan kau 
lakukan berdasarkan pada 
tema ini bila kalian adalah 
sang tokoh utama? 


Beberapa orang mungkin 
akan meminta pada orang 
tuanya. 


IN 


MAU PAKAI 
FRENCH FRIES2 


J7 | 
Ini 
p 


an 


ANIMONSTERBONLUSHALOS 


Jika kamu pergi meminta pada orangtuamu dan di tolak... 


Nan 


PAN er NP 


“ 


« BERANINYA KAMU MEMINTA 
TI BARANG SEMAHAL ITU!! 
» 


Pada saat ini, semacam kisah drama telah terjadi. 


Maka munculah sebuah skenario. 


AKU TERLALU 
BERLEBIHAN. 


YAA2 YAA? YAA!2 
AKU AKAN MENJADI 
ANAK YANG BAIK. 


ANIMONSTERBONUSHALOG6 


AKAN KUPIKIRKAN 
BILA KAMU MEN- 
DAPAT NILA A 

1 PADA UJIAN AKHIR. 


Berhubungan dengan tema, kepribadian, dan pemikiran setiap karakter, aksi 
yang diambil membentuk sebuah drama dan kamu menggunakannya untuk 
bercerita. 


'KECELAKAAN' JUGA 
TERJADI PADA KEHIDUP- 
AN NYATA. KAMU BISA 

MENYELIPKANNYA DALAM 
KISAHMU. 


ANIMONSTERBONUSHALO7 


Kamu harus mengikuti pola dasar seperti ini ketika tengah menciptakan 
sebuah kisah: 
PENGENALAN, PENGEMBANGAN, KLIMAKS DAN KEPUTUSAN AKHIR. 


Apa arti dari kalimat-kalimat ini? Pertama tentukan tema dari karakter utama 
ke dalam jenisnya - ia menginginkan seorang gadis yang ia sukai untuk 
menjadi kekasihnya. Jenis ini disebut dengan love-come -- singkatan dari 
Love Comedy. Ini merupakan manga cinta dengan sentuhan komedi. 


INTRODUKSI | 
Pada saat ini, kamu mengenalkan | 
karakter kalian ke dalam dunia 
manga, menyiapkan Situasi dan 
lokasinya, serta memulai kisah 
pada saat itu. 


Biarkan pembaca mengetahui 
siapa tokoh utamanya pada 
permulaan kisah. Tokoh 
utamanya adalah seorang yang 
berbadan besar dengan wajah 
seram yang ditakuti oleh semua 
orang. 


Meskipun begitu, sang tokoh 
utama mempunyai rasa takut 
yang amat sangat terhadap 
anjing. 


AMIMONSTERBONUSHALOS 


Meskipun begitu, sang karakter 
utama mempunyai seseorang 
yang ia sukai secara diam-diam. 


HANYA DIA YANG 
1 TIDAK TAKUT KEPADAKU. , 


Pada tahap pengenalan, kamu 
menunjukkan situasi dan 
beberapa sisi Kepribadian dari 
sang tokoh utama -- contohnya 
“mengapa ia menyukai gadis ini”. 


ANIMONSTERBONUSHALO 


Nama 
AKU MENYU- 
KAIMU, MOHON / 
BERKENCANLAH 


DENGANKU! 


PENGEMBANGAN 

Kisahnya terus berkembang. 
Walau mungkin pengembangan 
macam ini rasanya terlalu cepat. 


Sayangnya, gadis ini menyukai 
anjing, terutama bulldog. 
Mungkin inilah salah satu alasan 
mengapa sang gadis tidak takut 
pada wajah sang tokoh utama. 


la berkata ia tidak bisa berjalan 
bersama pria yang tidak 
menyukai anjing, maka sang 
tokoh kita inipun ditolaknya. 


ANIMONSTERBONLSHAL10 


Nanas sn, 
pr aa 


“ 
/ “y 
J KALAU AKU TIDAK 
MENJADIKANNYA SEBAGAI 
GADISKU, AKU TAKKAN BISA |, 
MENDAPATKAN SADIS LAINNYA ' 
SAMPAI KAPANPUN! / 


TITIK PERUBAHAN 

Kisah ini terus berkembang 
kepada arah-arah yang berbeda ( 
dan pada satu saat akan muncul O 
keadaan dimana situasinya ) 
berbalik dan mendekati klimaks 
kisah tersebut. 


Sang karakter telah ditolak cintanya: meskipun begitu ia akan 
melakukan sebuah aksi yang sehubungan dengan tema kisah ini. 


Akhirnya ia mnunjukkan hasil yang positif dari latihan-latihannya 
tersebut. 


ANIMONSTERBONUSHAL 


KEPUTUSAN AKHIR 

Ini adalah saat dimana hasil akhir 
mulai diceritakan (atau dengan 
kata lain keputusan). Sesuatu 
mungkin berubah pada saat-saat 
terakhir. 


Sekali lagi sang jagoan kita 
memutuskan untuk menemui 
sang gadis. 


- - 
sa “ 


— HA, MARILAH KITA 
MULAI DARI BERTEMAN. 


a ai ag aer. 


Kita menginginkan untuk melihat sebuah 
usaha berhasil. 


NIMONSTERBONUSHAL12 


Kadang-kadang kita menyelipkan 
“permainan” macam ini agar 
pembaca bisa merasa puas. 


KAMU BENAR-BENAR 
MENGESANKANNYA ! 


Sang tokoh utama telah menjadi akrab dengan para anjing 
satu cara atau yang lainnya, tapi pada dasarnya ia tetap 


takut dengan mereka. 


ANIMONSTERBONUSHAL: 


HAL YANG PALING PENTING KETIKA 
MENCIPTAKAN SEBUAH CERITA 


Kamu mungkin telah berusaha 
keras untuk bisa menciptakan 
Sebuah manga (komik). Tapi 
semua usaha tersebut akan 
menjadi sia-sia kecuali bila 
kisahnya bisa dimengerti oleh 
para pembaca. 


Hal paling penting dalam 
membuat sebuah cerita adalah 
membuatnya mudah untuk 
dimengerti. Untuk mencapai hal 


tersebut, kamu harus 
membutanya mudah untuk 
dibaca... 
KAPAN (waktu) 
DIMANA (tempat) 
SIAPA 


APA (yang telah atau sedang 


dilakukan ) 


Lp 


at 
Ba ee 


| # UU 
ya 


ne 
Ta 
« 
We 


4 


' 


Dan kamu harus membuatnya 
menjadi jelas bagaimana dan 
mengapa hal-hal tersebut terjadi 
dalam cara yang demikian. 


2 TA Am 


PT AKU MENYU- 
KAIMU, MOHON 
aan € BERKENCANLAH | 


DENGANKU! | 4 


NIMONSTERBONUSHAL14 


— 3 Apa yang terjadi sekarang terkait dengan apa yang telah 


| rai PseraDi ) terjadi dimasa lampau, dan akan memperngaruhi 


AKUT KEPADAKU. 
| kesimpulan. 


Pe Mana T 
AKU MENYU- N 
KAIMU, MOHON / 
BERKENCANLAH 
DENGANKU! 


| 


MASA LAMPAU (Alasan) 


SEKARANG (kecelakaan) 


| MASA DEPAN (Kesimpulan) 


MASIH BANYAK FAKTOR-FAKTOR | 
LAINNYA, SEPERTI KOMPOSISI DAN 
SEBAGAINYA, TETAPI PADA HALAMAN- 
HALAMAN INI KITA HANYA AKAN MEN- 
YINGGUNG HAL YANG PALING DASAR. 


SIAPA 

KAPAN (waktu) 

DIMANA (tempat) 

APA (kelakuan) 

MENGAPA (mengapa hasilnya 
seperti itu) 

1 MENGAPA (Apa yang telah di- 
lakukan dan bagaimana hasilnya) 


ANIMONSTERBONUSHALAI 


APA ARTINYA KARAKTER? 


APA HAL YANG N 
PALING PENTING KETIKA | 
MENENTUKAN SEBUAH TENTU Sasa | 


KARAKTER2 HAL TERSEBUT |” pAYA TARIKNYA TERLETAK 


Sis Noka k PADA SEMENARIK APA KAMU 
f 


BISA MEMBUAT KEPRIBADIAN- 
NYA, KEUNIKANNYA, PERASAAN- 
« NYA DAN INDIVIDUALITASNYA. 
1 


Elemen yang paling penting dalam manga adalah para tokohnya. Karena baik tema dan kisah 
yang terjadi pada masa lampau dibawakan oleh sang karakter. 


Sebuah kisah yang menarik mempunyai seorang tokoh utama yang kuat kepribadiannya 


yang hidup secara meyakinkan dalam sebuah cerita. Bahkan bila pembaca tidak mengingat 
kisahnya, sang karakter tetap hidup dalam diri mereka. 


- “em : P -. Ts 


1 f 
KARTUN DENGAN N | 
/ CERITA PENDEK HANYA | | KOMIK BERSAMBUNG 
| MEMPUNYAI SEBUAH | | BISA MEMPUNYAI MAK- 
| TEMA. TEMANYA ( 1 SIMAL SAMPAI TIGA TEMA 
ADALAH PUSAT | | DAN BERBAGAI MACAM 


N 
| DARI SEGALANYA. ALUR CERITA TAPI ... 


1 


N 


Alur cerita, 
| Penyimpangan, 
All, 


Hi 


"KOMIK PENDEK TEMA DASAR 
- hanya satu tema 


ANIMONSTERBONUSHAL16 


